BAB III 

MEMBUAT STRUKTUR HALAMAN WEB 



3.1. Membuat Layout Template. 

Pada bab ini, materi yang dibahas beserta contohnya akan diarahkan pada membangun website 
yang akan digunakan untuk mempromosikan sebuah restoran pizza Italia dengan tampilan yang stylish. 
Selain menu dan informasi tentang lokasi setiap restoran, juga akan tersedia berita-berita terbaru sehingga 
pelanggan dapat mengetahui semua produk-produk terbaik yang ada. 

Langkah awal adalah membuat page layout (tata letak halaman), yang setidaknya memiliki 
struktur seperti berikut : 

• Sebuah header 

• Beberapa navigasi 

• Beberapa isi halaman, dan 



• Sebuah footer 
Contoh : 



8 n n 


-X Website Basics Badge Colics 










«- C 


1 i teamtreehouse.com,i'iibra:^/'.vebsites/website-basics 






















^ m 


UBRJWY CMSHBCUHO PROFILE FORUM 













LianARv > wiBsm basics 



Website Basics 

Beyond H I ML and GSS, mere are several basic technology skills that every web 
professtonal shoukl know. Some of these include uploading fites to the web via FTP 
or purchasing domains and hosttng. 



1 BADGE • S VIDEOS 




">eweb 



V'd FTP Of putL'Wb.ny do'r'-aifa dftd rosti.'ky. 



Get a tree accounti Treehouse Btog Tree^KXJse Shop About Treohouse Jobs Terms & Condrt>ons Pnvacy Policy Contact Us 

Our rnsaton is to bring affordable Technology edix^Von to 
people everywhere, in order to help them achieve f- - 
dreams and change the world. 



3.1.1. Merencanakan Sitemap (peta situs) 

Langkah pertama untuk membuat sebuah project website adalah membuat sitemap, yang 
mendefenisikan banyaknya halaman yang akan dimiliki situs dan seperti apa halaman-halaman 
tersebut. Dari website restoran pizza Italia yang akan dibangun, maka kemungkinan sitemap nya 
adalah : 



a. Home 

b. About 

c. News 

d. Menu 

e. Locations 

f. Sitemap 



3.1.2. Merencanakan Tata Letak Halaman (Page Layout) 

Ini dilakukan untuk menentukan posisi halaman utama (home page): header, yang berisi 
logo dan navigasi; daerah content utama (main content); dan fo oter. Home page terdiri atas 3 
bagian yaitu : fitur utama untuk menarik perhatian pengunjung, 
an bagian yang menampilkan penawaran kljusus. 




Untuk content page, dapat menggunakan layout yang mirip seperti ini, hanya dengan sedikit 
perubahan yaitu mengubah main content dari 3 bagian menjadi 1 bagian. 



Container 



Header 







Logo 




Navigation 



Main Content 



Page Text 



Footer 



3.1.3. Membuat File-file Template 

File template yang dibuat adalah home page dan content page. 

a. Membuat template home page. 

• Buat folder baru dengan nama joes-pizza. 

• Ke dalam folder tersebut buat file index.html, masukkan/ketik kode berikut : 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 

<title>Joe's Pizza Co. - New York's Best Pizza</title> 
</head> 



<body> 



</body> 
</html> 

• Simpan ! 



b. Membuat template content page. 

• Buat file about.html dan letakkan di dalam folder joes-pizza ! 

• Masukkan kode berikut ke dalamabout.html ! 

< ! DOCTYPE html> 
<html lang^"en"> 
<head> 

<title>About - Joe's Pizza Co./title> 
</head> 
<body> 

</body> 

</html> 

• |Simpan| ! ( Comment [Al]: MMl,Semn27Okt20l4 ) 



c. Menambahkan elemen <div> ke setiap template. 



Elemen <div> digunakan sebagai container untuk mengelompokkan sejumlah elemen. 

• Buka index.html dan about.htmlmenggunakan text/web editor ! 

• Tambahkan kode berikut ke elemen <body>kedua file tsb ! 

<b-L 

<!-- Page Container --> 
<div ici="container"> 

</cliv> 

</body 

• Simpan (kedua file tersebut) ! 

Sintax < ! - -dan --> digunakan untuk memberikan komentar, yang tidak akan ditampilkan 
oleh browser. 

Menambahkan elemen <header> ke setiap template. 

• Buka index.html dan about.html menggunakan text/web editor ! 

• Tambahkan elemen <header> ke kedua file tsb, tepatnya di dalam container ! 

<!-- Header --> 
<header> 

</header> 

• Simpan (kedua file tersebut) 

• Buka kedua file tsb menggunakan web browser & periksa setiap halaman 
menggunakan developer toos untuk meyakinkan bahwa elemen <header> berada di 
dalam <div>. 

Menambahkan logo di dalam elemen <header> ke setiap template. 

• Buka index.html dan about.html menggunakan text/web editor ! 

• Tambahkan elemen <div> untuk logo ke kedua file tsb, tepatnya di dalam elemen 
<header>! 



<div id^"containGr"> 
<!-- Header --> 
<header> 

<!-- Logo --> 

<div id="logo">Tempatkan logo di sini</div> 
</header> 

</div> 

• Simpan (kedua file tersebut) 

Menambahkan elemen <nav> ke setiap template. 

• Buka index.html dan about.html menggunakan text/web editor ! 

• Tambahkan elemen <nav> di bawah logo, ke kedua file tsb ! 

<div ±a="c^iitainer"> 
< ! -- Header --> 
<header> 

<!-- Logo --> 

<div id="logo">Tempatkan logo di sini</div> 

<!-- Navigation --> 

<nav> 

Navigation Links ditempatkan di sini 
</nav> 

</header> 
</div> 



• Simpan (kedua file tersebut) 

• Buka kedua file tsb menggunakan web browser & periksa setiap halaman 
menggunakan developer toos (yang ada pada setiap browser) untuk meyakinkan 
bahwa elemen <nav> berada di bawah logo. 

g. Menambahkan elemen <section>. 

Elemen <section> digunakan untuk merepresentasikan bagian umum dari suatu halaman web. 
Misalnya untuk merepresentasikan bagian-bagian bab secara individu atau bagian yang 
berbeda dari suatu home page (seperti introduction, news, atau contact information). Contoh 
berikut menggunakan elemen <section> untuk mendefenisikan bagian-bagian main content 
(konten utama) yang berbeda. 

• Buka index.html dan about.html menggunakan text/web editor ! 

• Tambahkan elemen <div> di bawah <header> ! 

<div id="contai]i' . 

<!-- Header — > 
<header>- . -</header> 
<!-- Main Content --> 
<divX/div> 

• Simpan file tersebut. 

• Buka file-file tsb menggunakan web browser & periksa halaman menggunakan 
developer toos untuk meyakinkan bahwa elemen <div> terlihat dibawah <header>. 

g. 1 . Menambah elemen <section> ke content page. 

• Buka abouthtml menggunakan text/web editor ! 

• Tambahkan elemen <section> dengan nilai atribut id = page-text, diletakkan di 
antara 

<div id="container"> 
< ! -- Header --> 
<header>. . .</header> 
<!-- Main Content --> 
<div> 

<!-- Page Text --> 

<section id="page-text"> 

Tempatkan produk terbaik di sini ! 

</section> 
</div> 
</div> 

• Simpan file ! 

• Buka about.html menggunakan web browser & periksa setiap halaman menggunakan 
developer toos untuk meyakinkan bahwaelemen <section>terlihat diantara main 
content <div>. 

g.2. Menambah elemen <section> ke home page. 

Tata letak (layout) home page sedikit lebih kompleks karena memiliki 3 bagian content 
terpisah : satu untuk fitur banner utama, satu untuk informasi perusahaan, dan satu untuk 
special offers. Elemen <section> digunakan dalam setiap bagian ini. 

• Buka index.html menggunakan text/ web editor ! 

• Tambahkan elemen <section>di dalam main content <div> dan berikan id = feature. 

<!-- Main Content --> 
<div> 

<!-- Feature --> 

<section id="f eature"> 

Fitur banner utama di sini . 



</ section> 

</div> 

Tambahkan elemen <section>berikut dibawahnya dan berikan id = home-text. 

<!-- Main Content --> 
<div> 

<! — Feature — > 

<section id="f eature"> . . .</section> 

< ! — Home Text — > 
<section id="home-text"> 

Informasi tentang perusahaan di sini 
</section> 

</div> 

Tambahkan elemen <section>lagi dibawahnya di dalam main content <div> dan 
berikan id = offers. 

<!-- Main Content --> 
<div> 

<!-- Feature --> 

<section id="feature">. . .</section> 
< ! — Home Text — > 

<section id="home-text">. . .</section> 

<!-- Special Offers --> 
<section id="offers"> 

Penawaran khusus di sini 
</ section> 

</div> 

Simpan file ! 

Buka index.html menggunakan web browser & periksa setiap halaman menggunakan 
developer toos untuk meyakinkan bahwa elemen <section> ditampilkan terurut dari 
fitur, home text, kemudian special offers. 



[H]foe-s Pizza Co. -New York s X 



O Q localhost/Projects/htmlSfoundations/8/index.html 



The Logo Goes Here 
The Navigation Links Go Here 
The Main Feaairc Banner Goes Here 
The Company Information Goes Here 
The Special Offers Go Here 

ITiv IMBpa - S4p>- I 



©on Developer Tools - http://localhost/Projects/himl5foundaiions/8/index. html 
' dements Resources Nclwofk Sources Timeline Profiles 



I ;«J © ^ 



Search Elements 



▼ «:htnil lang="en" - 
^ <hea<J>_</heao' 
T<boay> 

<! — Page Container ■ 
T<(Jlv l(^="co^^t^i^^er"> 
<! — Header — > 
► <hedder>«</he«der> 
«! — Ham Content - 



<! — Feature — > 
<scction id-"f e»ture"> 

The 

Main Feature Sanner Goes Here 

</5ectlon> 

<! — Hofte Text — > 
<section ia="ho"e-text"'> 

The 

Company Infomation Goes Here 

</section> 

<! — Special Offers — * 
<5ectl0ft id='*otfers"> 

The 

special Offers Go Here 

</section> 

*/div> 



>■ Computed Style 


_l Show mheniedl 


▼ Styles 




elenent. style { 




> 




Matched CSS Rules 


tfiv { 

display: block; 

> 


user agent stylesheet 


*■ Metrics 


> Propenles 


»■ DOM Breakpoints 


^ Event Listeners u • 



•:/body» 
</html> 



I 



Dengan memberikan id kepada setiap elemen akan memudahkan saat menggunakan CSS 
untuk memberikan style pada halaman web. 



Menambahkan elemen <footer> ke setiap template. 

Elemen ini biasanya berisi copyright notices (catatan hak cipta) dan link yang ada di bagiah 
bawah sebuah halaman web. Seperti pada <header> dan <nav>, lebih dari satu <footer> dapat 
ditambahkan pada sebuah halaman. 

• Buka index.html dan about.html menggunakan text/web editor ! 

• Tambahkan elemen <footer>dibawah main content <div>, pada kedua file tsb ! 

<!-- Header --> 
<header>. . .</header> 



<!-- Main Content --> 
<div> . . . </div> 



< ! — Footer — > 
<f ooter> 

The Boring Legal Stuff Goes Here 
</footer> 



• Simpan (kedua file tersebut) 
Baiklah, sekarang anda telah membuat main layout untuk template home maupun content 



^ ^ / Ijyioe s rizzji to. - rtew totk '. 






^ " O CD localhost/Projects/hrml5foundations/9/index.html 






The Logo Goes Here 

The Navigation Links Go Here 

The Main Feature Banner Goes Here 

The CoiT^any Information Goes Here 

The Special Offers Go Here 

The Boring Legal Stuff Goes Here 






Gambar home page template 












4- C O tocalhost/ Projects/ htm ISfoundation5/9/about.html 






The Logo Goes Here 

The Navigation Links Go Here 

The good stuff goes here! 

The Boring Legal Stuff Goes Here 



Gambar content page template. 



3.2. Menggunakan Cascading Style Sheets (CSS). 

CSS adalah bahasa yang digunakan untuk mengontrol aspek visual dari halaman web, baik posisi 
elemen, latar belakang warna dan image/gambar, border, font, & aspek design lain. CSS. 

3.2.1. Menghubungkan CSS ke HTML 

Untuk menghubungkan CSS ke HTML, gunakan elemen <link>. Contoh : <link 
rel="stylesheet" href="style.css">. Ada 2 atribut : rel dan href. Atribut rel digunakan untuk 
menggambarkan hubungan dari file yang berhubungan. Atribut href digunakan untuk menunjuk 
lokasi file stylesheet. 
Latihan : 

• Buat folder baru dengan nama ess. Tempatkan file .ess yang diberikan guru ke dalam 
folder tsb ! 

• Buat folder baru dengan nama img. Tempatkan file-file image (bodyBg.png dan 
featureBg.png) yang diberikan guru ke dalam folder tsb ! 

• Buka index.html dan about.html menggunakan text/web editor ! 

• Tambahkan elemen <link>di dalam elemen <head> ! 

<he :, 

<rrLeta seL = " ut f - o 

<title>. . .</title> 

<link rel="stylesheet" href ="css/style . css"> 

</head> 

• Simpan (kedua file tersebut) 

• Buka kedua template menggunakan browser dan lihat hasilnya. 



9 O O ^ [3toc'»Wjz«Co.- New York 

^ CO localhost/Projects/htmlSfoundationsy 12/mdex.htrT 



The Logo Goes Here 



The Navigation Links Go Here 



TTie Main Feature Banner Goes Her< 




TTie Company intormattoo Goes Here 



The Special Offers Qo Hare 



The Bcrng Legal Stutt Goes Hore 



Figure 2-13 The home page template, with CSS. 



® ^ B About - NewVofk's Best P . 




CO localhost/Prajects/htmlSfoundstians/ 12/about,hlml 





The Navigation Links Go IHere 

The Logo Goes Here 



ThB good stuff go»3 here! 



The Bormg Legal SBilt OoM Hera 



Figure 2-14 The content page template, with CSS. 



